BADAN PELAKSANA PENDIDIKAN MA'ARIF NU PENILAIAN TENGAH SEMESTER GASAL TP. 2019/ 


ASAH TSANAWIYAH NU NURUL HUDA KUDUS 
Mapel : IPS Hari/tgl. : 
TERAKREDITASI : A Kelas : VII (Tujuh ) 


Waktu 
Alamat: Jetak Kedungdowo Telp. 0291435532 Kaliwungu Kudus Pos 59361 


NSM.: 121.2.33.19.0002 NPSN : 20318020 


Pilihlah jawaban yang paling tepat dengan memberi tanda silang (x) pada huruf a, b, c 
atau d ! 
1. Tempat dan unsur - unsur lainnya yang mempengaruhi kehidupan dipermukaan bumi 
disebut.... 
a. Batas ruang 
b. Batas wilayah 
c. Batas negara 
d. Batas laut 
2. Tanpa adanya ruang maka manusia dan semua makhluk hidup lainnya tidak 
memiliki...... 
a. Tempat untuk hidup 
b. Penghasilan 
c. Pekerjaan 
d. perusahaan 
3. Lapangan pekerjaan banyak tersedia di daerah perkotaan, pertanian hanya ada di 
daerah pedesaan, akibatnya banyak penduduk desa pergi ke kota untuk mencari 
pekerjaan. Pernyataan tersebut adalah contoh dari.... 
a. Interaksi manusia dengan manusia 
b. Interaksi manusia dengan kota 
c. Interaksi manusia dengan ruang 
d. Interaksi industri dengan pertanian 
4. Dilihat secara astronomis, letak Indonesia berada pada posisi..... 
a. 6“LS-11”LSdan 95° BT - 141° BT 
b. 95° LS - 141° LS dan 95° BT - 141° BT 
c. 6°LS-11° LS dan 95° LS -141° LS 
d. 6° BT- 11°BT dan 95° LS - 141° LS 
5. Letak geografis Indonesia di antara dua benua dan dua samudra yaitu.... 
a. Benua Asia dan Eropa, Samudra Hindia dan Pasifik 
b. Benua Asia dan Australia, Samudra Atlantik dan Pasifik 
c. Benua Asia dan Afrika, Samudra Hindia dan Pasifik 
d. Benua Asia dan Australia, Samudra Hindia dan Pasifik 
6. Komponen peta yang menunjukkan lokasi daerah yang dipetakan pada kedudukannya 
dengan daerah sekitar yang lebih luas adalah.... 
a. Garis tepi peta 
b. Inset peta 
c. legenda 
d. mata angin 
7. Indonesia merupakan negara yang beriklim...... 
a. Sub tropis 
b. Tropis 
c. Dingin 
d. Salju 
8. Berikut ini pengertian yang tepat dari curah hujan adalah.... 
a. Air yang turun dari langit 
b. Air yang turun dari atas 
c. Air yang turun akibat kondensasi awan 
d. Air yang turun dari gunung 
9. Salah satu syarat suatu benda dikegorikan sebagai sumber daya alam adalah.... 
a. Berupa mahluk hidup 
b. Bermanfaat bagi mahluk hidup 
c. Memiliki nilai ekonomis yang tinggi 
d. Dapat dijumpai di seluruh permukaan bumi 
10. Batu bara merupakan bahan tambang yang terbentuk dari.... 
a. Sisa - siasa tumbuhan jut aan tahun yang lalu 
b. Sisa - sisa hewan jutaan tahun yang lalu 
c. Proses penyulingan minyak bumi 


d. lapisan batuan sedimen 

11. Gunung ijen di Jawa timur merupakan daerah di Indonesia yang menghasilkan 
banyak tambang.... 

. Timah 

. mangan 

. nikel 

. Belerang 


ana co 


12. Di bawah ini yang bukan merupa potensi sumber daya alam udara adalah.... 
a. Manusia dan hewan membutuhkan udara untuk bernafas 
b. Tumbuhan membutuhkan udara untuk berfotosintesis 
c. Bumi membutuhkan udara untuk melindungi dari benda benda ruang angkasa 
d. Kendaran membutuhkan udara untuk bahan bakar 
13. Tempat kita semua berpijak dan melakukan berbagai aktifitas disebut...... 
a. Hutan 
b. Tanah 
c. Udara 
d. Hewan 
14. Persebaran kepadatan penduduk dapat memengaruhi kondisi lingkungan. Salah 
satunya adalah.... 
a. Pencemaran lingkungan 
b. Keramaian lingkungan 
c. banyaknya hiburan 
d. mudah dalam komunikasi 
15. Berikut ini yang bukan merupakan usaha pemerintah Indonesia untuk meningkatkan 
kualitas bangsanya dalam hal pendidikan adalah...... 
a. Pemerataan kesempatan pendidikan 
b. Peningkatn relevansi dan kualitas pendidikan 
c. Peningkatan kualitas manejemen pendidikan 
d. Menambah jumlah lembaga pendidikan 
16. Piramida penduduk dimana jumlah umur muda lebih besar dari jumlah umur tua 
berbentuk.... 
a. granat 
b. kerucut 
c. batu nisan 
d. kotak 
17. Usaha pemerintah dalam mengatasi masalah mata pencaharian penduduk yaitu.... 
a. Menggalakkan program wajib belajar 9 tahun 
b. Memberi keringanan biaya pendidikan dan kesehatan untuk masyarakat kurang 
mampu 
c. Meningkatkan standar upah buruh atau upah minimum kota 
d. Memberi modal atau pinjaman lunak dan pelatihan kepada pengusaha mikro dan 
pengusaha kecil 
18. Tradisi menjelang bulan puasa yang diadakan masyarakat kudus berupa perayaan 
dan kirab budaya dikenal dengan nama.... 
a. Ngaben 
b. Sekaten 
c. Dugderan 
d. Dandangan 
19. Rumah adat Joglo berasal dari propinsi..... 
a. Kalimantan Timur 
b. Papua Barat 
c. Nusa Tenggara Timur 
d. Jawa Tengah 
20. Dibawah ini yang bukan merupakan faktor yang mempengaruhi flora dan fauna di 
Indonesia adalah.... 
a. Letak geologis 
b. Perbedaan iklim 
c. Kelembaban udara 
d. Keramaian suatu daerah 
21. Tipe vegetasi yang mendominasi wilayah Indonesia bagian barat terutama pulau 
Sumatera dan Kalimantan adalah..... 


a. Sabana 
b. Hutan bahan 
c. Hutan hujan tropis 
d. Hutan musim 
22. Faktor - faktor yang mempengaruhi dinamika penduduk adalah....... 
a. Migrasi, pendapatan, dan pertumbuhan penduduk 
b. Jumlah penduduk, pertumbuhan penduduk 
C. Kelahiran, Migrasi, dan keluarga berencana 
d. Kelahiran, kematian dan migrasi 


23. Kurang bervariasinya peluang kerja dan kesempatan berusaha di desa merupakan.... 


a. Faktor penarik urbanisasi 
b. Faktor penarik ruralisasi 
c. Faktor pedorong urbanisasi 
d. Faktor pendorong ruralisasi 
24. Sebagian besar tanah vulkanik, banyak pegunungan, dan pusat gempa merupakan 
akibat dari letak wilayah Indonesia secara..... 
a. Geologis 
b. Geografis 
c. astronomis 
d. ekonomis 
25. Lempeng yang bergerak kearah utara yang terletak diwilayah pertemuan lempeng 
Indonesia adalah.... 
a. Australia 
b. Eurasia 
c. Pasifik 
d. India 
26. Danau Kalimutu, Kawah Gunung Kelud, dan danau kawah galunggung termasuk 
jenis danau..... 
a. Vulkanik 
b. Glasial 
c. Buatan 
d. Tektonik 
27. Berikut ini yang bukan merupakan jenis - jenis fauna Asiatis adalah.... 
a. gajah 
b. Harimau 
c. Orang utan 
d. Burung Kasturi 
28. Garis Weber merupakan garis yang memisahkan fauna....... 
a. Australis dan Asiatis 
b. Asiatis dan peralihan 
c. Australis dan peralihan 
d. Australis dan Afrikanis 
29. Dibawah ini yang tidak termasuk bentuk perubahan sebagai akibat adanya 
interaksi antarruang adalah.... 
. Berkembangnya pusat pusat perbelanjaan 
. Perubahan penggunaan lahan 
Berkembangnya sarana dan prasarana 
. Perbedaan Flora dan Fauna 
30. Contoh bentuk perubahan interaksi antar ruang akibat adanya perubahan 
sosial budaya adalah.... 
a. Perubahan ruang kelas 
b. Perubahan tinggi badan 
c. Bertambahnya usia 
d. Gaya busana aktor yang di tiru masyarakat Indonesia 


Op 


II Jawablah pertanyaan - pertanyaan berikut dengan jelas ! 
1. Jelaskan pengertian ruang! 
2. Jelaskan 5 unsur komponen peta ! 
3. Jelaskan tentang sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan yang tidak dapat 
diperbaharui ! 
4. Jelaskan apa yang dimaksud dinamika penduduk! 


5. Jelaskan dua musim yang belaku di Indonesia ? 


